NO.S. 
SELASA 12 JULI 1938 


TAHOEN 1 


Tel No.393 
DAGBLAD 
Telegramadres: ,,PERKI" Padang 


Lembar pertama 


TOTORSEN DER INDON 


TERDIRI dari 2 lembar 
Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar 
Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. Isinja diloear tanggoengan pentjetak 


Kantoor Red. & Admin: Drukk: ,,Perantaraan" Raafweg-Padang. Bajaran lebih 
dahoeloe. 


Pariaman : AGENTEN : ,.P.P.A." Moeara Laboeh Alpaini Solok 'Alamsjoehoer 
Latief Bijkantoor : Fort de Kock: H.Aminoeddin 


HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan f0,60 Loear kotta seboelan f0,75 Per 
lembar 10,03 Advertntie 10 sen per regel 


Membitjarakan hal kerdja di Timoer-Djaoeh Kupers, Ketoea N.V.V. di Geneve. 
ISamboengan kemaren 


Advies toean Butler ini, kata Kupers, djangan dipergoenakan oentoek Hindia 
Inggeris sadja. Dilndonesia, pemerintah soedah bekerdja dengan berhasil dalam 
ia pang itoe. Djoega tingkat peng hidoepan kaoem indoestri mesti 
dipertinggikan. Toean Butler toe lis dalam rapportnja, bahwa dalam 
peroesahaan2 besar indoes tri, perdagangan, pengangkoetan dan tambangan, 
ada kira2 26 djoeta orang bekerdja sedang dalam peroesahaanz ketjil ada lagi 
berdjoeta2 pekerdja. Perloe sekali mengadakan sociale wetgeving di Timoer 
Djaoeh. Di Djepoen dan Tiongkok soedahlah ada indoestri jg boekan main 
besarnja. Tetapi kaoem boeroeh di Timoer Djaoeh masih mendapat oepah jg 
kelewat rendah, Posisi mereka itoe dapat di samakan dengan posisi kaoem 
boeroeh Eropah diwaktoe indoes tri Fropah baroe moelai mempergoenakan 
mesin2. Sebab itoe. tingkat hidoep di Timoer Djaoeh mesti dipertinggikan 
dengan daja oepaja jang telah dipakai di Ero pah. Sociale wetgeving jg 


seloeas2nja perloe sekali di Timoer Djaoeh. Satoe dari keperloean2 jg teroetama, 
ialah mengadjar kaoem boeroeh menoelis dan membatjaLebih djaoeh, haroeslah 
dihapoes kan sekalian atoeran jg menghin dar kaoem boeroeh berorganisasi 
dengan merdeka dalam gerakan sekerdja atau mengindarkan kaoem boeroeh 
mog keoentoek memperbaiki sjarat2 hidoep mereka itoe. ,,Dari mimbar Geneve 
itoe, Kupers hendak memperhati kan kepada sekalian kaoem boeroeh di Timoer 
Djaoeh, betapa besar pengertian gerakan sekerdja jg kokoh sebagai daja 
oentoek memperbaiki nasib kaoem boeroeh" Baroe beberapa hari berselang, 
kata Kupers, oetoesan kaoem boeroeh Inggeris, Hellsworth telah oemoen kan 
dalam conferentie ini bahwa Gerakan Sekerdja Inggeris akan menjokong kaoem 
boeroeh Hindia Inggeris dalam pekerdjaan organisasi, dan Kupers pertjaja, jg 
vakbonden dari lain lain nege ri dan beroepssecretariaten akan menoeroet 
tjontoh vakverbond Ing 


geris itoe. Kepentingan kaoem boeroeh Barat dan Timoer sama adanja. Djika 
perolehan kaoem boeroeh Timoer naik, maka kenaikan tena ga membeli dari 
kaoem boeroeh Timoer itoe akan memperbaiki nasib kaoem boeroeh Barat. Le 
bih djaoeh Kupers mengoeraikan, bahwa tjita2 bangsa2 Timoer jg miskin, boeat 
mendapat bahagian lebih besar dari perolehan inter nasional dengan djalan 
memperloeaskau tempat djoealan barang2 mereka itoe, sekali kali tidak da pat 
ditjegah. Negeri2 Barat mes ti beroesaha, soepaja soal jang amat penting ini 
dapat dibereskan dengan tjara menjenangkan kedoea pehak. Laloe Kupers 
memadjoekan oesoel, soepaja diadakan satoe Azia tische Arbeidsconferentie. 
Banjak negeri Timoer Djaoeh, kelewat banjak orang toveerbevolkti, sehingga 
negeri2 itoe mesti mengexporteer mengeloearkan penghatsilkan negeri atau 
orang2 jemi grasil, djika orang2 itoe soeka menerima tingkat penghidoepan jang 
tebih rendah daripada jang soedah dipoenja mereka. Tetapi bangsa Timoer tidak 
soeka meninggalkan negerinja djika ting katah doepnja djadi lebih rendah. 
Kesedaran ontwaking di Ti moer Djaoeh tidak sadja menjedarkan perasaan harga 
manoe sia didalam bangsa2 disana, bah kan telah menimboelkan djoega 
keperloean oentoek memperbaiki kemakmoeran mereka itoe. Mem bereskan 
soal ini, boekan sadja penting bagi Timoer melainkan djoega bagi Barat. 
Soedahlah baik sekali, djika soal itoe diberes kan oleh Timoer dan Barat bersama 
sama. Sebab itoe, Kupers mendesak, soepaja akan diada kan Aziatische 
Arbeidscoferentie, seperti jang telah diadakan beberapa tahoen laloe dikota 
Santiago de Chili oentoek negeri2 Ame rika. Achirnja Kupers memperde ngarkan 
persetoedjoeannja dengan toean Butler dimana Buiter menerangkan dalam 
rapportnja, bah wa dengan pengoendjoengan beberapa hari sadja kepada 
negeri2 Timoer maka keadaan2 didalam negeri2 itoe tidak dapat dipela djari 
dengan baik, tetapi pengoen 


djoengan itoe bisa memberi penngertian tentang keadaan2 Timoer jang tidak 
dapat tertjapai oleh mereka jang tinggal doe doek di Geneve. Sebab itoe, 
pengoendjoengan Butler pada beberapa daerah di Timoer Djaoeh, betapa 
pendeknjapoen, mestilah dihargai. Amsterdam 14 Juni 1938 


Conferentie Residenten Sumatra Pemeriksaan kemoengkinan mengadakan 
groepsgemeen schap akan dilakoekan. Sebagai kita kabarkan kemaren dengan 


bertempat dilandschap zaal di Soekamoelia, telah dilan soengkan conferentie 
dari Resi denten jang berada di Sumatra. Didalam conferentie itoe sela in 
dibitjarakan berbagai bagai soal djoega dibitjarakan disitoe soal goena 
mengadakan groepsge meenschappen di Palembang dan Tapanoeli. Oentoek ini, 
kita men dapat kabar, bahwa segala Resi denten telah semoefakat, oentoek 
mengadakan pemeriksaan lebih dahoeloe, apakah terdapat kemoengkinan 
oentoek mengadakan groepsgemeenschappen itoe. Baroe dapat dilakoekan 
persediaan apakala pemeriksaan jang dimak soep telah selesai dikerdjakan. 
Beberapa orang diantara Resi denten itoe telah berangkat kem bali ketempat 
kediamannja masing, sedang Resident resident Palembang dan Benkoelen, jaitoe 
toean Oranje dan Hoey kaas, kemaren pagi telah berangkat de ngan 
menoempang pesawat Knilm meninggalkan kota Medan. IPA D.V.G di Soematra 
Dr M) Bosma mendjadi Plv Inspecteur Doeloe pernah kita kabarkan, tentang 
organisatie dari DVG di Gouvernement Sumatra jang sedang dirantjangkan, 
jaitoe sebagai kepala dari dienst terseboet akan diangkat seorang inspecteur 
dimana dipekerdjakan padanja plaatsvervangend inspecteur Kedoea djabatan 
itoe akan di tempatkan di Medan dan djoega pada tiap2 keresidenan akan di 
tempatkan seorang residentie-arts Dewasa ini DVG di Soemate ra mempoenjai 
satoe inspecteur jakni toean Pflugbil Dr. Soesilo, inspecteur dari Soematra 
Selatan, disebabkan verlof 


ke Eropa terpaksa meletakkan djabatannja dan pekerdjaan beliau akan diambil 
toean Pflugbeil Sebagai plaatsvervangend ins pecteur dibenoemd Dr. MJ Bos ma, 
gewestelijk arts oentoek Sumatra Timoer. Siapa jang akan menggantikan beliau 
beloem lagi diketahoei Persembahan oentoek Seri Ratoe Seboeah sierklk dari 
Gemeente bestuuren di Indo nesia. Sebagai persembahan pada oepatjara 
perajaan Regeeringsjubi leum dari Seri Ratoe jang akan datang ini, oleh 
Gemeente bes turen di Indonesia ini telah di boeat soeatoe sierklok lidjam jg 
dihiasi dengan indah jang speciaal diperboeat di Indonesia. Djoega Gemeente 
Medan akan toeroet mengeloearkan sedjoemlah oeang oentoek ongkos nem 
boeat benda persembahan ini Benda jang akan dipersembahan ini, dewasa ini 
edang diperboeat di Bandoeng dan pada boelan September jang akan datang 
barang ini akan dipersembahkan sebagai tanda toeroet bebesar hati dari 
bestuur2 Gemeente di Indonesia. Pindjaman Gemeente Medan. Diterima baik 
oleh Volksraad. Pada Volksraad minggoe jang aloe telah dimadjoekan soeatoe 
ontwerp-ordonnantie oentoek memperkoeat dari beberapa bes luit pemindjaman 
Gemeente Medan, jang berdjoemlah masing masing f 1.560.000.— dan f 
260.000.— Pindjaman ini ada lah goenanja oentoek meloeaskan pemindjaman 
jang lama jang memakai rente jang mahal. Menoeroet berita jang dikabar kan 
oleh Aneta dari Batavia, ada lah Volksraad menerima baik plan plan 
pemindjaman ini. Pematang Siantar Hema L.S. toelis Dikepoeng bandit. Dari jg 
lajak dipertjajai, kita dapat keterangan, bahwa beberapa hari jang laloe, roemah 
seorang toekang pedjadja barang kelontong jang menjewa roemah di oedjoeng 
pasar Perdagangan, sewaktoe dia baroe poelang malam dari berdjadja, dan 
roemah nja soedah dikoentji, maka djam 12 tengah malam soedah dike 


poeng bandit roemahnja itoe. Kiri kanan roemah itoe soedah kosong, dan tak 
ada orang jang menjewa. Penoenggoeaja lantas batoek, tapi namoen ban dit 


itoo, teroes djoega bekerdja agar dapat dia masoek kedalam Oentoeng bagi 
sipenoenggoe kedengaranlah auto liwat sehing ga bandit itoe lari kebelakang 
kena senteran lampoe itoe auto. Dengen boeroe2 sipenoenggoe roemah itoe 
keloear dan koentjikan dengan lekas, berlari lan soeng ketangsi politie. Disana 
itoe dia terangkan segala jang kedjadian, dan diadjak nja soepaja politie ikoet 
sama dia kesana itoe. Dari karena hanja seorang politie sadja jang tinggal 
ditangsi, karena jang lain lain pergi patrolie, maka tidaklah dapat 
diloeloeskannja, hanja dia soeroeh sadja opns Benggali boeat menemani 
sipenoeng goe itoe roemah. Itoe malam djoega sipenoeng goe itoe pindah, dan 
menom pang disalah satoe roemah kawannja, dan barang itoe djoega 
diangkatnja, dengan perbantoean apas tsb. Hampir melajang djiwa Orang 

toean H.M. aleh jang kita kenal akan dia, hendak pergi ke Perdaga ngan dari 
Inderapoera. Dari toean tsb menaiki kereta angin. Sesam pai di Bahlias roepanja 
toean itoe menoeroet djalan kereta api menoedjoe Perlanaan. Antara Bahlias dan 
Perlanaan adalah djambatan kereta api jg pandjang. Sedang toean itoe di 
tengah2 djambatan kereta api itoe dengan menolak kereta anginnja roepanja 
kereta pagi dari Medan menoedjoe Tandjoeng Balai ada dari belakang, sehingga 
dengan toean itoe diatas djembatan. Oen toenglah seorang Belanda jang ikoet 
menompang dalam kereta api tsb melihat, sehingga ditarik nja tali oentoek 
melangzamkan. Berachir, sampai t. H. Saleih di oedjoeng djambatan itoe, kereta 
api poen sampai, sehingga baoe nja sedikit tertjioem tapi tidak membahajakan, 
hanja tjemasnja itoe lantas mendjadi pingsan dan dia rebah, kereta api poen 
berhenti. Dia lantas diangkat masoek kereta api, dan ditoeroen kan distation 
Perlanaan. Sampai di Perlanaan dia ditanjai. Sedang ditanja itoe Politie dari 
Perdagangan poen datang, lantas di bawa ke Perdagangan, dan kereta api 
berdjalan, sehingga kereta telat masoek Tandjoeng Balai 18 menit Sampai di 
Perdaga ngan setelah ditanjai politie, toean tsb mengakoe dengan teroes terang 
atas kesalahannja, tapi terlebih dahoe dia ada bertanja sama orang, jang bahasa 
sela loe djoega orang2 djalan ikoet rail kereta api. Tapi dari karena malang bagi 
saja katanja sampai datang. Oentoeng sadja njawa saja tak melajang. Kalau 
begitoe kamoe kata politie tentoe kena hoekoe 


EDITORIAL Bila kita perhoeboengkan kedoedoekan maoepoen positie In donesia 
dengan doenia internasional maka tidak heran lagi bahwa Indonesia dengan 
pembelaannja sangat menkoewatirkan benar Oemoem hanja mengetahoei 
bahwa positie Indonesia strategisch amat penting sekali terle bih lagi dalam soal 
laoetan Pacific, sebagimana sering penoelis2 mengambarkan. Sekiranja 
keamanan Indonesia ini terganggoe oleh orang lain, tersebab pembelaan jang 
tidak tjoekoep siapa jang dapat disa lahkan? Siapa jang mesti menanggoeng 
djawab atas keselamatan negeri Indonesia dan rakjatnja? Boekan disini sadja 
terasa kekoeatiran itoe tentang pendjaga an (defensi Indonesia jang tidak 
begitoe mentjoekoepi tegasnja lemah, melahan djoega ketjema san terseboet 
tersiar djoega di perchabaran Europa. Terlebih lagi bila kita melihat akan 
kedoedoekan Indonesia jg mana terletaknja begitoe djaoeh dari moederland 
Nederland maka soedah tentoe ketjemasaa tahadi tidak dapat menjalahkan, 
bahkan sekalian toedoehan itoe dapat didjatoehkan pada mereka belaka. 


Sesoenggoehnja dengan toeli san ini, kita tidak hendak menja takan perasaan 
militairisme, hanja sadja bila kita melajangkan pemandangan kedoenia 
internasio nal sebagimana kaoem diploma tiek di Europa sendiri pernah 
menerangkan bahwa diwaktoe achir ini ternjata betoel didoenia ini soeatoe 
„gewapende vrede" iperdamelan jang berada di oedjoeng sendjatal. Tiap tiap 
negeri dewasa achir ini sama2 koeatir satoe sama lain 1 Internationale vrede jg 
ditjipta kan sesoedahnja perangdoenia th 1914-1918 pada waktoe ini gagal 
belaka I Sekalian tjita tjita dengan mengadakan conferentie ,,perloetjoe tan 
sendjata" nihil belaka resutaatnja. Gedong perdameian doenia dimana tiap2 
negeri menjipta perdameian sama2 mengikat dirinja dalam gedong 
»Volkenbond" Akan tetapi semendjak Japan melakoekan aksi peletoesan 
meriamnja di Manchuria jang mana berachir dengan meninggal kan 
kedoedoekannja di Volken bond itoe maka tjorak kegaga han atau symbool 
perdame an doenia itoe mendjadi loentoei. Tindakan ini ditoeroeti oleh man 
nanti. Tidak mendjadi apa, asal njawa saja ada selamat. Sekalipoen denda saja 
akan bajar, karena memang saja poenja kesalahan, tidak mendjadi apa. Nah saja 
ditengah2, kereta api poen sekarang boleh poelang, nanti dimana dipanggil 
boleh datang kata politie. Bagaimana nantinja kita akan oesoel lebih pandjang. 


Pembelaan Indonesia pergerakannja Djerman dan pada achir ini Italie di 

Ethopia ! Segala itoe membajangkan pada kita bahwa tiap2 negeri da samping 
mereka mentjiptakan perdamaian doenia, masih sadjabergerak dengan diam2 
boeat mentjapaikan maksoed2 jang kelihatan berdasarkan atas ,,territo riale 
ambitie" masing2. Japan di Manchuria, Djerman di baar dan Danzig hingga pada 
achir ini Oostenrijk, begitoe djoe. ga italie atas Ethopia. Di samping itoe masing2 
bergerak oentoek meloeaskan sajap pengaroehnja dengan menjokong serta 
menghidoepkan api permoesochan saudara sebagai terboek ti hingga sekarang 
di Spanjol jang tidak moedah dipadamkan. Dari mana asalnja pembakaran itoe 
boeat kita tidak mendjadi pikiran, hanja sadja dengan ini diboektikan bahwa 
keamanan doenia toeroet terganggoe, sedangkan dibelakang lajai 
pemboenoehan Saudara noe ada beruiri poela beberapa negeri jg satoe sama 
lain bertentangan dalam bathin, serta mendjadikan batoe oedjian oentoek 
mengadoe tenaga dan kekoeatan. Oempamanja Spanjol telah di djadikan 
soeatoe ,,proefkonjn" oentoek mengoedji sekalian inventies baroe jg da pat di 
pergoenakan dalam peperangan modern jg moengkin timboel kelak. 
Berhoeboeng dengan itoe maka oleh pemerentah di Indonesia tlah dapat 
merasakan betoel bahwa pembelaan Indonesia ini sebetoelnja lemah dan tidak 
mentjoekoepi. Kekoeatiran itoe bertambah besar melihat Indonesia ini diwak toe 
doenia sekarang berada dalam kegentingan baik di Europa maoepoen di Timoer 
Djaoeh ! Njaja bahwa kedoedoekan indo nesia terantjam dari doea djoeroesan, 
sehingga akibatnja dapat disesalkan sekiranja tidak meng ambil tindakan 
sebagaimana jang perloe. Menoeroet pikiran kita kele mahan itoe mendjadikan 
soeatoe tanggoengan djawab boeat Nederland sendiri, sebab seharoes nja tahoe 
terlebih dahoeloe, mempergoenakan fonds dari segala keoentoengan jg 
berdjoeta2 djoem lahnja dari djadjahan Indonesia ini boeat pembelaan Indonesia, 
sehingga pada waktoenja lantas dapatbersedia. Dengan djalan itoe barang kali 
tidak ada perloenja boeat di adakan lagi defensi-uitvoerrecht dan lain2nja. Ini 


ada membajangkan soeatoe Mendatarkan peroemahan. Oleh Moehammadijah 
disini, soedag lama tanah dibeli, oentoek gedoeng sekolah, beserta in ternat dan 
kantoornja. Segala pekajoe soedah tjoekoep. Sekarang ini segala ledennja, amat 
siboek goena menggali tanah, soepaja 


peraan jang diambil de ngan tergesa2 jang senantiasa tidak mempoenjai 
djaminan jang koeat. Dipaling achir ini di Indonesia telah moelai bergiat oentoek 
membikin propaganda pembela an, teroetama sekali bahaja jang paling besar 
dari oedara. Sedangkan rakjat indonesia jg begitoe besar djoemlahnja, di waktoe 
keadaan international jg genting seroepa kini tidak dapat merasakan keperloean 
defensi negerinja sendiri. Djarang sekali mereka itoe menaroeh perhatiannja 
terhadap pembelaan negarinja. Oleh sebab itoe dapatlah kita menarik 
kesimpoelan tidak lain tersebab rakjat jang besar itoe tidak poela dapat 
merasakan bahwa mereka dalam keadaan keloet ada menanggoeng djawab atas 
keselamatannja sendiri. Berhoeboeng dengan itoe soedah sepatoetnja benar 
kiranja oentoek memoelangkan beberapa djabatan tanggoeng djawab jg dapat 
menghidoepkan perasaan bagi rakjat bahwa keselamatan negeri dan rakjat 
Indonesia poen bergantoeng pada mereka itoe poela. Siapa jang akan 
membetoel kan keselahan maoepoen kelema han jang berada dalam Indone sia 
ini tentoe terserah pada mareka itoe poela, boeat menaroeh kepertjajaan jg 
penoeh terhadap rakjat jang diperentahnja. datar, dan soedah djoega dioe koer 
dengan kiriman gemeente zonder bajar. Boleh djadi tak lama lagi, gedoeng tsb. 
akan di moelai diberdirikan. Kita do'akan, agar maksoed soetji serta amal itoe, 
Allah akan sampaikan. MR. Helaat Circus of Java. Oentoek kesenangan koeli2 di 
onderneming, jang selaloe bekerdja dari pagi sampai sore, maka kalau hari 
gadjian, tetaplah roepanja diadakan tontonan oleh pembesar keboen tsb., 
dengan di potong gadjinja satoe-satoe o rang koeli. Begitoelah pada tg 30 Juni ini 
dionderneming Goenoeng Bajoe, circus tsb. diatas soedah mengadakan 
permainan poela disana itoe, sehingga mendapaf koendjoengan jang boekan 
sedikit, djoema sama bardata ngan orang-orang koeli jang berdekatan dari itoe 
pondok, Satoe kesenangan bagi koeli koeli, sekalipoen gadji mereka sama 
dipotong. KOTA 


Poetoesan2 konferentie Persatoean pegawai Spoor dan TramIPPSTI 25 t/m 27 
Juni 1938 di Bangi Dengan kapal Sloet vd Beele pada tanggal 9 Juli jl telah 
kombali oetoesan PPSST dari menghadiri konferentie di Bangil. Poetoesan2 jang 
didapat ada lah sebagai berikoet: I, Mengirim telegram pada Wa 


li Negeri dengan boenjinja: „excellentie gouverneur generaal buitenzorg 
excellentie conferentie ppst dengan hor mat mengoelangi permintaan 
hoofdbestuur boeat memperbaiki gadji personeel rendahan staats spoor lebih 
lebih lijinpersoneel begitoe djoega memindahkan pangkat SS telegrafisten istafi 
onsbeambten: dan mereke jang berpangkat topbtrekkingen loods magazijn 
hoofdwagenmandoers dan lain lain ka BBL. 1938 punt seteroesnja boeat 
memperbai ki maandloonersreglement serta menghapoeskan werkliedenregle 
ment (daglooners) punt punt personeel gadji harian mintak di kasikan poela 
bedrijfspremie punt selandjoet konferentie menjatakan goesarnja personeel 
rendahan tentangan maksoed boeat menaik kan loonbelasting. 11, Mengoeatkan 


mosi mosi tenBBL 38, Maandloonersreglement dan Werkliedenregelement 
seperti telah diambil oleh Kongres PVPN ji dan oleh ppst sendiri 111 Beroesaha 
menggiatkan perdjongan kaoem boeroeh. IV Beroesaha mendjelmakan barisan 
poeteri dari kaoem boeroeh spoer dan tram disamping barisan ppst. V 
Mengandjoerkan keperloean levensverzekering OL Mij Boemipoetra bagi 
anggauta ppst VI Menetapkan Mr. Soenarko IAdv & Proc di Malangi sebagai 
anggauta pbetersiar dan pemimpim Departement reclame ppst bagian lijn 
partikoelir di Djawa Timoer 


RECEPTIE PROPAGANDA. Samboengan kemaren. Spi kedoea e A Madjid Os man 
membitjarakan soal boeta hoeroef dan masjarakai. Beliau terangkan angka2 
orang jg boeta hoeroef di Indonesia, laloe di perbandingkan dengan Eropa dan 
Japan djoega, sangatlah banjak djoemlanja orang jg tahoe membatja dan 
menoelis dinegeri kita. Selain hal ini mendjadi kewadji pan pemerintah satoe2 
negeri, maka oesaha rakjat teroetama pergerakannja haroeslah ditoe djoekan 
poela kepada memerangi boeta hoeroef ini. Dari itoe besar sekali sjoekoer saja 
kepada Moehammadijah jg telah mendjadikan soal ini mendjadi 
planpekerdjaannja. Moga2 dengan ini naiklah kemadjoean rakjai kita sehingga 
tanoe ia sebagai menoesia jg barhak hidoep poela dita nah air sendiri Begitoe 
djoega beliau ada menjatakan betapa dinegeriz2 asing boeat kemadjoean dan 
ketjerda san rakjatnia diadakan spesial oendang2 paksaan beladjar 
sleerplichtsweti, bahkan din geri Be landa sendiri poen didjalanka peratoeran 
seroepa itoe. Rakjat disini poen merasakan akan pentingnja onderwijs. 
Bangoennja sekolah2 partikoe lier jang ada pada waktoe kini, sesoenggoehnja 
ada soeatoe perasaan jang dalam sebagi stille protes terhadap politiek on 
derwijs jang serba kekoerangan 


kini itoe Selandjoetnja beliau poen memberi penerangan2 keadaan onder wijs 
diloear negeri begitoe djoega soesoenan di Japan soeatoe negeri dimana beliau 
tinggal menoentoet diwaktoe paling achir ni jg djoega didasarkan atas plannja 
Amerika. Ketjerdasan rakjat membawa kemadjoean dalam politiek, eko nomie 
dan socialan rakjat itoe. Banjaklah keterangan beliau tentang soal terseboei jg 
memakan tempo lebih koerang satoe djam, jg disamboet oleh hadirin dengan 
gembira sekali. Spr ketiga sebagai penoetoep Receptie diserahkan kepada eJa 
coub Rasjid, itoe redenaar jg oeloeng menerangkan kalau hendak selamat di 
doenia mesti lah dengan ilmoe pengetahoean begitoe djoega kalau hendak 
selamat di achirat mesti dengan ilmoe pengetahoean djoega. Ba njaklah spr. 
membatjakan hadist Nabi dan sabda Toehan jg menghasoeng kepada ilmoe 
menoen toet ilmoe ini. Doenia akan diserahkan Toehan kepada orang jg berilmoe 
Oleh karena tak berilmoe ini kita tak dapat merasai dan mensjoekoeri pemberian 
Allah ni-mat Indonesia jg kaja ini. Goenoeng nja jg berisi mas dan batoe bara 
orang jang tak Islam menda pat moefa'atnja begitoe djoega tentang oedara dan 
laoetnja ja berkehasilan banjak itoe. Kalau kita kaoem Moeslimin di Indone sia 
telah berilmoe poela tentoe Pemerintah kita tak poela akan keberatan 
menjerahkan goenoeng jg berisi mas itoe asal kita penoehi poela kewadjiban kita 
padanja sedang kepada orang lain maoe Pemerintah kita apalagi kepada kita 
ra'jatnja sendiri. Pandjang lebar spr. menerangkan soal terseboet sampai kepada 
soesoenan Onderwijs Moehammadijah pada zaman sekarang ini ditjoetjoe kan 


keboetoehan masjarakat kttaDi Indonesia. Karena itoelah Moehammadijah 
mendirikan sekolah Tinggi berdasar kepada agama dan handel. Satoe setengah 
djam lebih spr. berbitjara dengan keterangan jg memoeaskan. Djam 12 malam 
dengan pembatjaan Alfatihah keceptie ditoetoep de ngan selamat. (Verslageveri. 


Kabar Kawat 


TIONGKOK. Pihak Tionghoa menjerahkan sedjoemlah besar balatentaranja 
didaerah Kiukiang dan Nanchang. Pertempoeran jg hebat terdjadi di Chiyuan 
dibagian daerah Ho nan sebelah Oetara Barat ditepi soengai Koening ditenteng 
Loyang, Walaupoen balatentara Djepoen telah beroelang2 menjerang, 
makloemat militair Tiong hoa telah menerangkan, bahwa Chiyuan masih tetap 
ditangan balatentara Tionghoa. Soenggoch poen maksoed serangan balaten tara 
Djepoen atas Chiyuan ini beloem djelas, didoega balaten tara Djepoen hendak 
mendoedoeki tempat ini oentoek didja dikan pangkalan bagi mengada kan 
serangan2 di Shansi selatan, begitoe djoega boeat mentjoba menjeberangi 
soengai Koening de kat Loyang soepaja dapat memotong djalan kereta api 
Lunghai disebelah Barat Chengchow jg tak dapat ditakloekkan oleh balatentara 
Djepoen dari djoeroe san Timoer sebagai akibat bandjir. Kiukiang Kabar pers 
Tionghoa dari Kiu kiang mewartakan, bahwa bala 


YANTSE Pada 9 Juli keadaan disepan djang tepi soengai Yantse toeroet 
makloemat miliair Tionghoa njata ketenangannja sebab pertahanan2 balatentera 
Tionghoa dan balaientera Djepoen dalam waktoe 2 hari ini tetap tinggal tak 
berobah, KOLERA Beberapa orang dihing gapi penjakit kolera kedapatan diatas 
kapal Empres of Russia kapal dari Canadian Pacific Steamship Coy, Oleh sebab 
itoe kapal tsb mesti guarantaine di Woosung Disebabkan oedara sangat 
panasnja penjakit kolera bertambah meloeas menoelar. Ditaksir ada kira2 70 
orang baroe jang di hinggapi penjakit ini. Tiap hari dirapportkan ada 8 orang jang 
mati. Teroetama sekali tempat penjakit ini berdjangkit ialah dida erah concessie 
Perantjis dan di daerah International. Ditempat itoe sadja setiap hari ada 40 
orang dihinggapi penjakit kolera dan 4 orang jg mati. Sedjak medio Mei ada 1700 
orang Tionghoa dihinggapi penjakit ini, diantaranja 234 orang mati. Sampai 
waktoe ini didae 


tentera Djepoen telah berangkat rah concessie Perantjis sadja te kedjoeroesan 
Selatan dengan kalah diperiksa 1.100.000, rang pal2 motor dari Hukow melajari 
dan ambtenaar2 bantoean jg perdanau Voyang. Roepanja mak tama memeriksa 
setiap hari 30. soed gerakan balatentera Dje000 orang poen ini ialah oentoek 
menge 


poeng balatentara Tionghoa jg mempertahankan Kiukiang atau mengantjam 
kota Nanchang, iboe kota daerah Kiangsi. Gerakan ini menoendjoekkan 
kebenaran peringatan pihak Djepoen kepada negara2 meminta soepaja orang2 
loear negeri di daerah diantara Hukow dan Huangsihkang akan meninggal kan 
daerah ini menoeroet kgmaoean sendiri, sebab balatentera Djepoen akan 
madjoe disepan djang tepi soengai yangtse sebelah Selatan dengan 2 pasoekan, 


PALESTINA Departement djadjahan Inggeris telah memberi kekoeasaan boeat 
mengirim balatentara berkoeda jg ke II ke Palestina selain dari 2 bataljon seperti 
jang telah dikabarkan dahoeloe itoe. Regiment balatentera berkoeda jg ke II itoe 
ialah regiment ig mempoenjai perkakas auto berla pis wadja. 


Bo 
m 


1 kedjoeroesan Kiukiang dan jg mati kena tikam. Sekoempoelan lain 
kedjoeroesan Nanchang orang Jahoedi jg berdjalan2 di 


Instalatie Minangkabauraad Telah ditetapkan bahwa zit ting jang boeat pertama 
kali da ri Minangkabauraad akan dila koekan pada hari Selasa tanggal 6 Juli j.a,d, 
dengan moelai poekoel 9 pagi digedong Minangkabauraad diini kota. Begitoelah 
kalau sekiranja perloe akan diloeaskan poela hing ga tanggal 28 Juli berikoetnja 
Agenda jang akan dikemoeka kan pada hari itoe seperti beri koet: 1. Menetapkan 
Peratoeran Keselamatan Persidangan seperti jang ditetapkan atau jang dike 
hendaki oleh pasal 33 dari Groepsgemeenschappen ordonan ti (Stbld 1937 No 
464 2. Menentoekan banjaknja anggota college van Gecomitten 


Pada 9 Juli petang dipoesat kota Haifa seorang Jahoedi telah sepandjang tepi 
danau Galilea, den seperti jang dikehandaka telah ditembaki dekat Tiberias oleh 
pasal 18 roeas 2 dari groep sehingga seorang mati dan 2 gemeenschappen 
ordonantie (Stb orang loeka. Pada 10 Juli 16 Id) 19 7 No 4641 orang loeka 
diantaranja ada jg 3. Memilih anggota College parah, ketika malam ini 1 bom vad 
Gecommitteerden kalau badilemparkan ke autobus orang njaknja anggota itoe 
seperti di 


oesoelkan oleh Raad jang telah disjahkan oleh Seri Padoeka toean Gouverneur 
van Sumatra. 4. Menetapkan Peratoeran wang doedoek zittinggeld, wang djalan 
dan wang bermalam oentoek Anggota Raad dan anggota gecommitterden. 5. 
Menentoekan officieele blad soerat kabari dari groeps gemeenschap 
Minangkabauraad seperti jang dikehendaki oleh pasal 7 dari insteellingsordonan 
tie (Stbld 1938 No 1321. 6. Rondvraag. Peringatan. Berhoeboeng dengan 
pemboekaan officiel da ri Minangkabauraad papa hari Selasa tanggal 26 Juli jang 
akan 


Jahoedi. Kemoedian telah meletoes poela bom jg 3 dalam hari ini. Aki batnja ada 
24 orang Jahoedi loeka. 


datang ini maka sebeloem dila koekan pemboekaan akan dimoelai dengan 
segala oepatiara pelantikan Minangkabauraad oleh Seri Padoeka toean 
Gouverneur van Sumatra poekoel 9 pagi jg sengadja datang dari Medan. 
Berhoeboeng dengan itoe ma ka sekalian anggota2 dan orang oendangan 
berpekaian kebesaran atau mesti berpakaian kebesaran adat ataupoen 
berpakaian hitam. 


Soedah tertjipta Soedah terbit Boekoe Ringkasan Sedjaran Indonesia Disoesoen 
oleh: ZAINOEDDIN SALEH dan ANWAR DUSKY Dipimpin oleh: Mohd. HOESIN 
ELIAS (leerkracht Islamic College Padang. Ditjetak diatas kertas haloes jg berkilat 
(kunstdrukpapier) Formaat boekoe 15X2bom serta dihiasi dengan 21 gambar2 
serta peta2 dan tjandi2 jang bagoes2. Halamannja lebih dari 115 moeka jang 
berisi: 1e Pengambilan sedjarah koeno Indonesia. 2e Zaman Hindoe dan 
pertjampoeran dengan Hindoe, 3e Zaman Islam bertebar di Indonesia deggan 
keradjannja 4e Masa bangsa Barat berkoeasa dari V.O.C (Compagnie sampai ke 
Gouvernement 5e Aliran baroe dalam sedjarah Indonesia hingga kini dil, Boeat 
menjempoernakan boekoe ini ditambah dengan Ringkasan Sedjarah Tanah 
Melajoe. Pesanlah dari sekarang boekoe jang menambah perpoestakaan 
Indonesia kita ini. Tambahan lagi boekoe Ringkasan Sedja rah Indonesia ini 
dibawah penilikan (dikoreksi) oleh Mr. Soetan Haroen Al Rasjid. Harganja hanja 
f0,75—10 pCt. ongkos post. Pesanan diatoer pada: MOHD HOESIN ELIAS 
leerkracht Islamic College Padang. 


AWas Awas Chabar perloe Ada apa Tentoe toean toean soedah tahoe bahasa 
saban hari ada satoe coupe jang terkenal baik perdjalanannja jaitoe berangkat 
dari Solok (bufet baroe) kira2 poekoel 8 pagi 3 sore Padang sebelah W. 
Apotheeki., Kalau toean2 dan rangkajo2 hendak menompang auto tentoe ta' kan 
loepa mentjari kita poenja merk. Pendjagaan chaufeurnja rapi dan boleh 
dipertjaja Menanti dengan hormat. BOEIN Bandaro Boengsoe De vluggezeven 
Setjepat toedjoeh Keoentoengan Besar Bagi TiapPelantjongan Moerah Tjepat 
Selamat Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan dengan APDOPEL 
MPA 


De Eigenaar Sabirin dan Bahaoeddin. 
Goemanti Instituut 


Kampoeng Baroe PADANG Afdeeling Schakelschool H.I.S. Standaardschool 
Seberang Padang Ingevolge hetBesluit van den Directeur van Onderwijs en 
Feredienst ddo 22 Januari 1935 No. 1659 A/ is vergunning verleend bedoeld in 
Art.12 van de Toezicht ordonnantie particu lier Onderwijs, Stb, 1932 No' 494 jo. 
Stb, 1933 No, 272 Menerima moerid boeat cursusjaar 1938/1939 moelai tg Juli di 
Gedong Goemanti- Instituut waktoe hari kerdja. Boeat moerid2 Standaardschool 
boleh djoega datang di Seberang Padang dari djam 1/2 delapan sampai poekoel 
1, Menoenggoe dengan hormat 


De Directeur 
Pemberi Tahoean 


Saja Hadji Diris gir. Malin Soetan, soekoe Tandjoeng, negeri dan diam di Piai 
Paoeh V Onderdistriek Loeboek Begaloeng Padang, memberi tahoekan bahwa 
setoempaksa wah harta poesaka jang saja warisi dari iboe kandoeng saja 
tempatnja di Alai Paoeh V Onderdistrick Loeboek Begaloeng. Terdiri dari 43 
piring besar ketjil, watas sepadannja. Timoer, dengan sawah saja jang tergadai 
kepada Chatib Raja, Barat. dengan tanah peroemahan poesaka saja djoeaga jg 


di tempati oleh orang banjak, Selatan, dengan Bandar ketjil antara sawah si Ma' 

Siam. Oetara, dengan djalan dari Paoeh V ke Limau Manis. Moelai dari tg 23 Juni 
19 8 saja tidak berhak mengoeasai dan hak saja memberi koeasa kepada orang 

lain mendjadi poetoes, atas sawah itoe, karena sawah itoe saja soedah gadaikan 
kepada V Kamaria cs, diam di Piai Paoeh V ISelama dalam pedjand ian Dari saja 

Hadji Diris. 


JAPAN 


Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan datang Segala mata seakan2 
terpantjang kesana, Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoek toeroet 
boeat masa depan. Beladjarlah dengan pertolongan KITAB | ENOENTOEN JAPAN— 
MELAJOE. Oleh Hiroshi Ueno, Journalist Satoe2nja boekoe boeat beladjar bahasa 
Japan, Practis ringkas, terang dan lekas dimengerti Satoe boekoe tebal, formaat 
sedang, koelit airmas Harga f 3 vrij Ongkos ,,penaboere Roeang penjiaran 
poestaka Indonesia Keramatplein 19 Batavia C Catalogis dikirim gratis pada jang 
minta 


Administratie kantoor ,,Honeste Ngarai Weg no 2 Fort de Kock Sanggoep 
mengerdjakan boekoe 2 dagang sampai beres pada a countant belasting dienst 
diharap toean 2 saudagar beroeroesan pada kantor jang terseboet Dikerdjakan 
oleh orang jang soedah mengerti dan berpraktijk lama dibawah pimpinan orang 
jang soedah berdiploma boek houding A dan B. Pembajaran berdamai De 
Beheerder 


Adres jang terkenal Haroen Toco mas Pasar Solok 


Mendjoeal -dan membeli barang2 mas dan intan dengan tanggoengan (grantie) 
Boeatan netjes Toean boleh persaksikan menanti 


dengan Hormat. 

de Eigenaar 

SELASA 12 JULI 1938 

LEMBAR KEDOEA DAGBLAD sa siantaraan Ata Dewan Ra'jat 


Bia export", oentoek perta hanan Negeri. Dalam persidangan Volksraad jg laloe 
persidangan biasa jang kedoeal dibitjarakan rantjangan ordonansi akan menarik 
bia ex port oentoek kepentingan pertahanan negeri defensip rantjangan ordonasi 
itoe adalah sebagian dari pada bermatjam matjam peratoeran pertahanan 
negeri: dalam bahasa belanda ,,defensie-uitvoer recht" namanja. Kini pemerintah 
haroes mendjalankan daja oepaja pertaha nan negeri jg lebih koeat dari 
sediakala. Berhoeboeng dengan itoe pemerintah berpendapatan bahwa 
Indonesia, sebagai negeri Belanda djoega, selama beberapa th patoet memberi 
korban jg banjak soepaja mempoenjai tena ga jang lebih baik oentoek 
mempertahankan negeri, baik didarat maoepoen dilaoet. Karena itoe biaja 
pertahanan negeri bertambah banjaknja. Oentoek menoetoep sebahgian dari 
biaja itoe oleh pemerintah dioe soelkan akan menarik bia ex port dari sini i pCt 


banjaknja dari harga barang jang akan di keloearkan, selama waktoe jang tidak 
ditentoekan pandjanhnja: dari penarikan itoe ditaksir akan diperoleh oeang kira2 
f 8000.000 setahoen. Dalam oesoel itoe pemerintah berasas: ta' akan 
membebaskan bermatjam matjam barang hasil Indonesia dari bia terseboet. 
Menoeroet rantjangan ordonan si itoe ada djoega barang2 jg akan dibebaskan, 
jaitoe barang2 foear negeri, sebab menoeroet timbangan pemerintah boekan 
patoetnja barang barang itoe dimasoekkan dalam ba export Indonesia. Satoe 
atau doea matjam barang keradjinan barangkali, moengkin dibebaskan dari bia, 
djika hal itoe tern ata perloe bagi kepentingan ekonomi Indone sia. Rantjangan 
itoe disamboet orang di Volksraad dengan baik, meski tidak dengan seboelat 
boelatnja. Bahwa pemerintah sekarang perloe mendjalankan daja oepa ja 
pertahanan negeri, jang lebih boeat, tentang itoe hampir semoea orang 
sependapatan de ngan pemerintah, akan tetapi tentang berapa dari pada ong 
kos memperkoeat tenaga perang itoe jang haroes dipikoe oleh Indonesia, pikiran 
orang berbeda beda. Demikianlah dimadjoekan oleh beberapa orang lid soepaja 
oentoek menoetoep sebahgian dari pada keperloean perang itoe Goebernemen 
beroetang atau, menoe roet tjontoh negeri Belanda, mengadakan padjak 
pertahanan ne 


geri jang semata mata. Pikiran itoe tidak disetoedjoei oleh lid2 lain: lid lid itoe 
berpendapatan bahwa keperloean pertahanan negeri haroes dipikoel oleh kas 
Negeri oemoem. Tentang oesoel Pemerintah akan mengadakan bia export itoe 
bermatjam matjam keberatan orang: dilihat dengan katja mata hoekoem 
penarikan itoe tidak berdasar export Indonesia akan terhambat, penarikan itoe 
akan memberati beberapa golongan dalam masjarakat sadja, misalnja 
peroesahaan peroesahaan export dan penarikan itoe tidak memperhatikan laba 
banjak atau sedikit. sebab bia ditarik dari pada tiap tiap barang jang 
dikeloearkan. Penarikan itoe selandjoetnja di anggap orang amat berbahaja, 
karena oleh pemerentah sekali2 tidak ditentoekan berapa lama nja. Oleh karena 
bia itoe dita rik oentoek menoetoep ongkos f 4,400,000 dan oleh kerena da lam 
tahoen tahoen jang akan datang ongkos pertahanan itoe di doega akan naik 
amat banjak nja, orang koeatir kalau kalau djika ongkos lebih banjak ang ka 
persen penarekan (precenta ge nanti dinaikkan djoega Achirnja djika ditilik dari 
ka tja mata keoeangan, orang takoet bahwa rantjangan ordonansi itoe kelak 
akan menimboelkan soea toe padjak baroe lagi di Indone sia, jaitoe jang 
diseboet orang dalam bahasa Belanda doelbelasting, padjak oentoeng sesoeatoe 
maksoed Segala matjam padjak hendak nja djadi penambah isi kas Negeri 
oemoem, djika ada keper loean bagi sesoeatoe maksoed misalnja dalam hal ini 
pertaha nan negeri jang haroes disedia kan oeangnja dengan djalan isti mewa, 
baiklah oentoek itoe di adakan soeatoe fonds Ada samboengan 


Indonesia 


MALAPETAKA DIDANAU TOBA. Seboeah perahoe tenggelam, sedang 
penoempangnja mati tenggelam. Pada minggoe jang laloe telah terdjadi badai 
jang hebat di da nau Toba, menjebabkan ombak sangat besarnja. Badai ini 
teroes meneroes terdjadi beberapa hari lamanja. Pada petang Djoem'at jang 
baroe laloe, seboeah perahoe ditoempangi empat orang Indonesier Batak telah 


berangkat dari kampoeng Poelau hendak menoedjoe Balige. Perahoe itoe 
dimoeati dengan sajoer sajoeran dan berbagai bagai barang djoea lan. Setiba 
ditengah perdjalanan 


disebabkan ombak sangat besar, perahoe jang ketjil itoe telah terbalik, 
kemoedian dengan segala moeatannja laloe tenggelam keda sar laoetan. 
Keempat mereka itoe terapoeng apoeng diatas air sedang bahaja maoet 
menghadapi mereka. Seboeah motorboot jang liwat ketika itoe disitoe, roepa nja 
tiada melihat akan malapeta ka ini sehingga satoe2znja perto longan jang tadinja 
diharapkan mereka jang beroleh ketjelakaan itoe, berlakoe demikian sadja. 
Oentoenglah peristiwa jang menjedihkan ini dilihat oleh seorang Indonesier 
Batak dari tereng goenoeng. Dengan segeraia berlari mendapatkan controleur 
Toba, jaitoe toean J. C. Baar spul, jang roemahnja kira2 10 k m, dari tempat 
terseboet Ketika toean controleur mendengarkan rapport ini, bersama dengan 
toean inspecteur politie toean Ter Horst dan seorang mentri politie dengan 
menaiki seboeah motor boot laloe berang kat ketempat drama itoe terdja di, 
Setelah beberapa lama mentjahari, baharoelah mereka jang mendapat 
malepetaka itoe di djoempai. Tiga diantaranja masih sempat ditolong dengan 
bersoesah pajah, sedang jang seorang lagi roepanja telah tenggelam kedasar 
laoetan. Dengan keadaan jang mengchawatirkan, ketiga mereka ini dengan 
segera dibawa ke Zen dingshospitaal Sebagaimana kita terangkan diatas, segala 
barang2 dagangan nja jang dibawa dengan perahoe itoe, habis semoeanja 
tenggelam Kedjadian jang seroepa ini atjapkali terdjadi didanau Toba, sehingga 
oentoek keselamatan, hendaklah kaoem saudagar berhati hati sekali berlajar 
diwak toe anginr iboet IP.AI Indonesische Touristen bureau didirikan. Djoega 
merima dan mengatoer congres atau excursie dan lainnja di Soerakarta. Pada 
malam Raboe tanggal 21/22 Juni jl disocitet Habiproe jo (Solot telah diadakan 
perte moean dari lebih koerang 50 orang, antaranja hadir wakil persoentoek 
mendirikan perhimpoe nan baroe, jang maksoednja oen 


toek memadjoekan pereconomian dan cultuur Soerakarta, dengan djalan 
menjebar brochure keloear negeri, soepaja banjak toe risten mengoendjoengi 
Solo, begitoe djoega menerima dan mengatoerkan congres dari berbagai2 
perhimpoenan jang diadakan di Solo. Djoega excursie diatoer sebaik2nja. 
»”Poekoel 8 sore, pertemoean di boeka oleh toean H. Soetadi sebagai voorzitter 
dan menerang maksoed perhimpoenan jang di tjita2kan itoe, jang laloe 
menjerahkan kepada toean Soewoto oentoek menerangkan toedjoean itoe lebin 
djelas. Sesoedahnja dibitjarakan pan djang lebar, lebih koerang 2 djam lamanja 
maka dg soeara boelata pertemoean menetapkan bahwa perhimpoenan itoe 
didiri kan dengan nama „Soerakarta kaya" atau dengan nama pendek ,,Soerya". 
Adapoen jang terpilih doedoek dalam voorloopig bestuur ialah toean2 H. Soetardi 
voorzitter. M. Soewoto secreta ris-penningmeester. R.M. Darmo soengondo dan 
R. Soeradi com missarisen. Maksoed perhimpoenan itoe toelis M.H. telah 
ditetapkan da lam rentjana statuten ialah: „Mak soed ,,Soerya" akan beroesaha 
memadjoekan rakjat dan negeri Soerakarta (Kesoenanan dan Mangkoenegarang 
baik dalam pereconomian maoepoen keboedajaan" Oentoek mentjapai maksoed 
itoe akan dilakoekan berapa matjam daja oepaja, misalnja: ,,mecongres dari 
perhimpoenan jang diadakan di Solo, mengatoer ex cursie dari loear Solo jang 


mengoendjoengi Solo, menerima touristen dari loear Indonsia dan menjebar 
brochure dari hal Soerakarta, dil jg diizinkan oleh wet Jg diperkenankan mendjadi 
ang gota hanja bangsa Indonesia, de ngan membajar entree f 1.— dan tidak 
dipoengoet contributie. Bangsa lain diterima sebagai do nateur. Kepada 
pemerintah Zelfbes turen dan lain badan atau peroesahaan Indonenesia akan di 
minta sokongannja, teroetama ban toean oeang, oentoek menerbit kan reclame 
dan diloear Indonesia. Setelah berbagaiz pertanjaan diberdjawaban seperloenja 
maka poekoe 1 30 malam pert moean ditoetoep dengan selamat 


Pengharapan Kepada segala abonnes PERANTARAAN KITA jang telah dikirimi 
blanco postwissel, dimintak dengan sangat tapi hormat soepaja mengirimi 
kembali beri koet oewang nafkahnja, agar Perantaraan Kita jang ditjinta ini 
soeboer dan tidak tertahan tahan mengoen djoengi toean-toean. Meloenaskan 
kewadjiban itoe berarti menghorti diri sendiri. Terlebih dahoeloe diperbanjak 
terimah kasih. 


Hormat De ADMINISTRATIE 


Beureunoen affaire Kedoedoekan T. Oeman akan digantikan? Hak2 rakjat akan 
dikem balikan. Pelita andalas kita menerang kan bahwa sebagian rakjat dari 
Beureunoen Sigli, telah memasoekan rekest pengadoean kepada jg berwadjib 
dalam hal beberapa harta seperti sawah2 dan kerbau jang kata mereka telah d 
miliki oleh T. Oemar. Oeloeba lang di Keumangan (Beureunoen Lebih djaoeh kita 
ada menerangkan bahasa sementara pemeriksaan itoe dilakoekan kepada T. 
Oemar terseboet beliau ditem patkan di Oelee Lheue (Koetara dja). Menoeroet 
kabar jang kita peroleh, dapatlah diketahoei bahasa sawah atau kerbau jang 
mendjadi pendakwaan itoe ada lah kepoenjaan rakjat. Setelah diselidiki dan 
setelah dipertimbangkan kepada jang berwadjib, maka kabarnja sawah ataupoen 
kerbau itoe tetap diperintahkan soepaja dikembalikan pada jang empoenjanja. 
Bestuurscomissie. Berhoeboeng dengan keadaan keadaan jang perloe lagi roepa 
nja diselidiki oleh jang, berwadjib maka T. Oemar tetap masih d Oelee Lheue dan 
negeri Keumangan jang IX moekin itoe masih terserah dalam pimpinan nja 
Bestuurscommissi jaitoe controleur di Sigli. Pensioen f300-seboelan Diloear 
tentang hal T. Oemar itoe memang tidak sepiznja diperbintjangkan, sehingga 
tidak da pat kita akan tarik perhatian boeat membenarkan mana jang bisa 
dipertjajai sebab masing2 perbinijangan itoe berdasar sebagai omong2 jang 
menoenggoe malam sadja. Tetapi soenggoeh poen begitoe baroe2 ini kita 
peroleh kabaran menerangkan bah wa pada hari Selasa tanggal 21 gil 
menghadap kepada jam.t, Besar Resident Atjeh. Kabarnja toean Resident 
meminta soepaja rekest permintaan berhenti jang moela2 dibikin oleh T. Oemar 
disoeroeh tarik kembali dan lebih djaoeh dikabarkan bahasa T. Oemar akan 
diberi pensioen f300- seboelan. Tetapi T. Oe mar haroes memilih tempat ting gal 
sendiri terketjoeali boeat ting gal di Beureuoen dus tidak boleh kembali 
kenegeriaja. Kalau sekiranja kabaran tjang kita peroleh ini bisa dipertjajai tentoe 
lah jang kita peroleh ini bisa di pertjajai tentoelah jang berwadjib telah 
memeriksa dan mengetahoei benar2 doedoeknja kedjalan hingga T Oemar tidak 
di perkenankan kembali ke Beureu noen. Siapa jang akan menggan tikan toean 
Oemar? Kalau seandainja tetap T Oemar terseboet tidak diperkenan kan kembali 


ke Beureunoen soedah tentoe negeri itoe tidak poeta selamanja akan berada 
dibawah leiding Bestuurcommissie, Apakah terdapat kemoengkin an jang 
anaknja bernama TR Ab 


dullah akan digantikan beliau? Atau apakah akan digantikan oleh T. Moehammad 
Didoh? atau saudara T Oemar sendiri T Hadji Gade? Boeat mendjawab 
pertanjaan ini baiklah kita toenggoe poetoesan jang berwadjib. Koeli2 tambang 
timah mogok Directie hendak menoeroen kan Gadji 15 pCt. Koeli2 meminta 
kenaikan gadji 30 pCt. Reuter mengawatkan dari Kua la Lumpur: 4000 koeli pada 
Hong Fatt Tinmijn, didepan, didekat Kuala Lumpur, jaitoe opencast tambang 
timah jang paling besar di Malaya, masih mogok lagi, meski poen kepada 
mereka didjandjikan kenaikan oepah. Kemarin koeli2 itoe telah menjerang 
seorang bangsa Tionghoa toekang tjari koeli dalam kantoor tambang itoe. 
Pemogokan telah moelai dari 1 Juli, tatkala directie memak loemkan 
penoeroenan gadji 15 pCt. berhoeboeng dengan rendah nja guota timah dan 
harga timah, makloemat ini dibantah oleh koeli koeli dan kemoedian telah sama 
meminta kenaikan gadji 33 pCt. Permintaan ini telah diper kenankan pada hari 
Saptoe jang laloe oleh directie boleh djadi atas antjaman. Sekarang dichawatiri 
kalau kalau gerakan2 oentoek meminta kenaikan gadji seperti itoe akan 
merembet sampai kepada lain 2 tambang di Malaya. Mr. Dwidjosewojo diprotest 
Dari soember jang bersangkoe tan dikabarkan kepada saja, bah wa toean Mr. 
Soedibjo Dwidjose wojo jang kini mendjadi bg. voor zitter landraad di Tjilatjap 
dan Poerwokerto, sedang diprotes oleh toean Soepono ex pemimJuni 1938 T 
Oemar telah dipang pin Partindo di Bandoeng. Doedoeknja perkara konon 
sebagai berikoet: Pada hari Selasa jl. Mr. Dewi djo memeriksa perkara civielnja 
njonja Kromohardjo ffamilienja Soepono, Njonja terseboet mengambil 
zaakwaarnemer toean Tjokro. Tatkala voorzitter menanjakan kepada 
zaakwaarnemer terseboet tentangan pembajaran dari gedaagde jang telah 
diterima, toean Tjokro mendjawab Mei dan Juni. Tetapi toean Soepono ka tanja 
lantas bisik2 pada njonja Kromo, dan mengatakan boekan boetan itoe. Mr. 
Dwidjosewojo dengan marah lantas oesir toean Soepono dari roeang pengadilan 
dengan perkataan jang keras. Berhoeboeng dengan itoe, maka toean Soepono 
lantas mengi rimkan protest kepada GG dan Departement. Justitie, poela soerat 
terboeka kepada ,,Pemanda ngan". Apakah boekan toean Soepono sendiri jang 
melanggar RO frechterlijke Organisatie?, IPKI Vaderlandsche club tidak 
setoedjoe. Dari Batavia dikawatkan hari ini 


Pada waktoe memperbintjang kan rentjana ordonansi tentang perobahan 
soesoenan stadsgemeenteraad Batavia dan initia tief voorstel dari toean 
Wirjopranoto tentang soesoenan Gemeen te raden, jaitoe menjamakan djoemlah 
anggota Indonesier de ngan djoemlah anggota bangsa Europa, toean Boelen 
menoetoen kan, bahasa fractie Vaderland sche Club tidak dapat setoedjoe 
dengan voorstel dari toean Wir jopranoto itoe. TERPIKAT OLEH KETJAN TIKAN 
MEDAN? Tweede kok kapal M. S Scharnhorst hilang. Baroe baroe ini kapal Djer 
man MS Scharnhorst telah da tang mengoendjoengi pelaboehan Belawan, Ketika 
kapal itoe memninggalkan Belawan ternjata bahwa tweede kok dari kapal itoe 
tiada serta didalam kapal terseboet. Oleh sebab itoe djoega pegawai kapal itoe 
laloe meberitahoekan hal ini kepada fir ma Guntzel en Schumacher jang 


mendjadi agent dari kapal terseboet di Medan, selain dari pada itoe diminta 
djoega kepada firma ani soepaja menjampeikan ini kepada politie serta menjeli 
dikinja kembali. Demikianlah kemarin seorang employe dari firma terseboet jai 
toe toean S telah datang menjampaikan hal ini kepada politie, Setelah 
menerangkan kedjadian itoe toean Selaloe memberikan nama orang jang hilang 
itoe serta memberikan gambar nja. Sekarang politie beroesaha mantjari orang 
jang hilang itoe. Apakah orang jang hifang itoe telah terpikat oleh ketjantikan 
Medan atanpoen lain lain sebab maka tiada toeroet serta dengan kapal 
terseboet masih mendjadi soeatoe pertanjaan. DARI PONTIANAK. Anak kefjil 
dibawah oemoer mendapat hoekoeman heerendienst. Berhoeboeng dengan 
perintah heerendienst di Sei Koepah, Sei Rengas dan Sei Itik, maka baha sa 
diantara mereka itoe ada jg dipandang engkar dengan pekerdjaan, hingga telah 
terdjadi 15 orang dari Sei Koepah, 2 orang dari Sei Itik dan 2 orang dari Pengas 
mendapat hoek eman badan. Apa jang menarik perhatian ki ta, adalah diantara 
anak negeri jang mendapat hoekoeman itoe, djoega terdapat seorang jang boleh 
dikatakan masih anak2, bernama King bin Oemar tinggal dibagian Sei Koepah. 
Dikatakan masih anak, sebab menilik pada badannja jang masih ketjil serta 
ditaksir belasting dan ber soenat beloem. Adapoen makanja anak itoe sampai 
dibawa kemoeka pengadilan Magistraat, adalah karena ia mengambil 
heerendienst mengerdjakan oentoek orang lain Tjoema sadja, boleh djadi 
pekerdjaan itoe beloem beres benar, menoeroet pendapatan jang 


mengoeroes itoe, hingga djadi sampai mareka jang bersangkoen mendapat 
hoekoeman. OPIUM TERDAPAT DIDALAM BAAL BAAL GOELA. Kapitein kapal 
toekar anak boeahnja. Diatas pemintaaannja kapitein dari ,,Thurland Castle", 
kapal mana pada hari Senen minggoe jg laloe telah masoek kedalam pelaboehan 
Belawan, oleh opium recherchean telah dilakoekan peperiksaan dikapal 
terseboet, karena bisa djadi kapal itoe telah membawa tjandoe. Di Singapore 
telah terdapat ti dak koerang dari 2,500 thail tjan doe, dan itoe kapitein ingin 
mendapatkan kepastian, jang dalam kapalnja tidak ada lagi barang smokkelan, 
soepaja ia tidak nam pak kesoekaran, kalau nanti ia poenja kapal masoek 
kedalam salah soeatoe pelaboehan Amerika. Bahwa teroetama di kapal kapal, 
jang dari Timoer berlajar ke Amerika, masih ada dismok kel tjandoe walaupoen 
telah di ambil tindakan tidakan terhadap pada itoe menoeroet „Deli Crt“. radalah 
mendjadi soeatoe hal jang diketahoei dan soesah dibantras nja, oleh karena di 
Amerika boeat tjandoe jang dismokkel telah dibajar dengan harga jang kira kira 
ada 10 lipat dari pada jang orang bisa dapatkan dengan hal terseboet di 
bilangan itoe. Kaoem smokkel tentoe sadja soedah mendapatkan pengalaman 
jang perloe bagi ada hal menjemboenjikan mereka poenja ,,barang barang" dan 
begitoelah bisa djadi itoe tjandoe, jang ada didalam kapal ,,Thurland Castie" 
tidak akan terdapat, kalau sang kebetoe an tidak toeroet membantoe. Oleh 
karena didalam perdjala nan ke Tiongkok dan Japan kapitein dari kapal itoelah 
meneri ma kabar dari directienja sendiri, akan melepaskan, anak boeahnja 
bangsa Tionghoa dan akan memakai lain bangsa, berhoeboeng dengan bisa 
djadinja anak boeah Tionghoa akan menerbitkan kesoekaran dengan pemoeatan 
atau pembongkaran barang barang berhoeboeng dengan adanja conflict di 
Timoer Djaoeh. Hal itoe baroe bisa dilakoekan oleh kapitein terseboet di Singa 


pore, dimana ia menoekar orang Tionghoa dengan orang Melajoe dan lain-lain 
bangsa lagi. Akan tetapi diantara anak boeah jang baroe itoepoen ada seorang 
Tionghoa. la minta bitjara dengan kapitein kapal tadi dan memberi tahoe 
kepadanja bahwa didalam baal baal goela, jang telah disoesoen didalam palka, 
ada tersemboenji tjandoe, jang anak boeah jg dile pas, oleh karena berlaloe 
dengan mengambil lagi. Di bawah goela terseboet telah terdapat tjandoe 
banjaknja 2.500 thail seharga 24.000 dollar. 


Vendulocaal ,,De Leeuwv Venduhouder: P.W.F. von Liebenstein Slingerlaan 7. 
Telef. No. 295 lelang Malam Moelai djam 6,30 Pada hari Rebo 13 Juli 1930 
Diroemahnja jang terhormat toean E,G. NJIO Ambtenaar Douane Hoogeweg - 
Emmahaven Dari perabot toean terseboet jang terdjaga baik modern dan masih 
baroe lagi. Boleh dateng lihat pada hari le langan moelai djam 5 sore. 


Idem LELANG MALAM Moelai djam 6.30 Pada hari Djoemahat 15 Juli 1938 
Diroemahnja jg terhormat toean J.M.K. LAPRE Hoofd Inspecteur van Politie 
Sawahan 46 Dari perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik, netjes dan 
modern dan seloeroehnja terbikin dari Java. Boleh datang lihat pada hari 
lelangan dari djam 5 sore 


Idem LELANG MALAM Moelai djam 6.30 Pada hari REBO 27 Juli 1938 Diroemahnja 
jang terhormat padoeka toean Mr.J.W.BRUINE. Substituut Off, van Justttie 
Belantoeng 15. Dari perabot roemah jang terdjaga baik, modern dan seloeroe nja 
terbikin dari Java. Boleh datang lihat pada hari Selasa 26 Juli dari djam 5-8 
malam. 


Idem. LELANG - MALAM, Moelai djam 6 30 Pada hari Djoemahat 29 JULI 1938 
Diroemahnja jang terhormat toean H. FABRIEK Chef Autohandel Koeck Dipolama 
weg. Dari perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik dan netjes dan 
semoeanja terbikin dari Java Boleh datang lihat pada hari Kemis 28 Juli dari djam 
5-8 malam 


Binoerastid Djoeal segala roepa2 barang kramerijen badjoekaoes en besike 
loearan Europa, Amerika, en Japan PASAR BATIPOEH 16 PADANG Harga boleh 
berdamai 


Awas 


Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI DRANK oentoek menam bah kekoeatan 
toean toean. Orang jang biasa meminoem obat Asmani Drauk lama-lama sehat 
gagah goembira Agenten Radjo Bongsoe B.N. Kamp. Baroe — Padang. Importeur: 
D. M. Talib Alibi 


Sarong TABING 
asli 


Balairoeng 


AA 


PER 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman 
Tjeloepnja ditanggoeng tidak loentoer Persediaan besai hanja pada toko: 


BOEJOENG TAMIN 65 Batipoen - Padang Telegrams: ,,BOEJOENG TAMIN Tel no 
161 


M.G. Mohammad Yoosuf No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: , MUNAYOOSUF 


RTENTIERTENTIERTEVERTENTERTENTIERENTERTENTIETARIE Dgangan loepa 
Koendjoengilah HOTEL MOESLIM Dan Restaurant Balai Baroe Kampoeng 
Tionghoa, FORT DE KOCK. 


Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaa dari Hotel Moeslim dan Restaurant Balai 
Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock. Publiek tidak akan 
ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel dan Restaurant soedah terkenal lama di 
Padang, seba ai Restaurant jang satoe2nja bisa menjediakan berbagai makanan 
jang lazat dan minoeman jang njaman. Masakan dipimpin oleh koki jang soedah 
lama bekerdja dalam Restaurant besar, beserta pelajanan dilakoekan oleh kita 
poenja djoeroe pelajan jang terkenal radjin dan hormat. Dengan djalan ini kita 
akan memperkenalkan restaurant kita kepada PU BLIEK di Fort de Kock, dan 
menanti koendjoengan toean toean adanja. HORMAT BEHEERDER FILIAAL Hotel 
Woeslim dan Restauran Balai Baroe. Padang dan Fort de Kock. 102 
AARREERENAAR BERGERANGARAHAN 


Zaakwaarnemer Kantoor „ELIAS JR“ 


Sekarang di: Koto Merapak No. 16 


Soetan Sati MODERNE SCHOEN WINKEL TJA SINGA No 1 Vak 4 Gemeenteloods 
ersedia bermatjam2 sepatoe slop lelaki dan perempoean toean2 dan njonja2. 
Potongan menoeroet zaman Menanti dengan hormat 


Pindah Tempat Administratie Centrum Moelal 16 Juni 1938 Shcoolstraat c/o Toko 
Walter Telefoon tetap No, 277 Belastingzaken Admistratie Assuranties 


Bijkantoor Benkoelen Adres: MarlabroughNo 87 


DAHAR AZIS Directeur 


Taman Sari Instituut Belakang Olo 12. PADANG Moelai dari sekarang menerima 
moerid baroe, boeat Cursus 1938/1939 tiap-tiap hari digedoeng sekolah 
Belakang Olo No. 12 Pagi dari poekoel 8-1 Petang ,, poekoel 4-6 Peladjaran sama 
dengan H.I.S. dan Schakelschool Diterima moerid dari kelas 1 sampai kelas 7 
Boeat schakelklas diterima moerid2 jang tammat dari Volkschool dan kelas 4 
dari Vervolgschool 


Boeat moerid2 perempoean diadjarkan handwer ken sedangkan moerid laki2 
handenarbeid. 


Ditambah dan diperbaiki djalannja Hansport Autodienst o. 0 NARAS LOEBOEK 
BASOENG IV.V TIKOE SPECIAAL VIA Membawa barang dan passagiers 
Dienstberangkat di Loeboek Basoeng Poekoel 6 pagi. Masoek di Naras poekoel 
820 pagi dapat persamboengan dengan kereta api ke Padang dan Tanah Darat" 
Il Poekoel 1 siang. Masoek di Naras poekoel 4 petang dapat persamboengan 
dengan kereta api kePadang station dan padang Pandjang. Dients berangkat di 
Naras. Poekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari Padang station dan Padang 
Pandjang-Masoek di Loeboek Basoeng poekoel 12 tengah hari I Poekoel 4,30 
setibanja kereta api dari Padang dan tanah darat masoek di Loeboek Basoeng 
poekoel 6,30 sadja Seanteronja auto dalam ini dienst ada auto baroe dan 
didjalankan oleh sopir jang tjakap serta boleh diper tjaja Diantara itoe waktoe 
ada poela dienst auto extra Datanglah pada segala stations S.S.S. dan stations 
auto dienst di S.W.K: boeat bepergian keistoe-dan meminta keterangan lebih 
panjang. Menoempanglah pada S.S.S,serta dienst auto berarti Hemat Tjepat dan 
sento sa. 


Masoekkanlah anak2 toean kesekolah-sekolah: MOEHAMMADIJJAR Moelai 
sekarang menerima moerid. 


ada tahoen ini akan diadakan sepecial boeat anak: Perempoean 
Goleh persaksikan sendiri 


Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada mengoendjoengi kota Solok datanglah 
minoem kepada tempat jang terkenal Buffet baroe Solok Disana ada tersedia 
bermatjam2 minoeman dan makanan jang enak dan sedap. Menanti dengan 
hormat 


Hendak bepergian kemana? Beroeroesanlah dengan ,,Hoeboengan penoempang 
Auto" Pasar Moedik 33 dan pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang Tel no. 395 dan 
396 Agent dari Gouv autopost dients Dioeroes dengan tertip dan aman 
Menoenggoe dengan hormat 


Taman Siswa daerah Minangkabau Moelai sekarang menerima moerid baroe 
boeat cursus 1938/39 Tjabang Padang oentoek T.Anak T.moeda T.Antara 


B.Tinggi Matoer S Poear B.Sangkar Taloe P.Koemboeh Keteranganz2 lebih djelas 
dapat diperoleh pada tiap2 pergoeroean jang terseboet diatas Wakil 
MadjelisLoehoer Secretariaat Madjelis Matoer Daerah Boekit Tinggi 


T.Dewasa 
Beli dan tjetaklah pada Drukkerij: ,,Perantaraan" Raaffweg — Padang. 


Instituut Harlond Soekandan HILLIGOO 11 PADANG Moelai dari sekarang 
menerima moerid2 pada Instituut terseboet di Hilligoo 11 setiap hari Poekoel 8— 
1 siang. dari poekoel 3—5 petang di Hilligoo 13 dan Alang Lawas 34. Moerid 
diterima oentoek: a. Lagere Shool dari kl ! sampai VII b. Schakelklas klas l, 
moerid2 ini sesoedah 1 tahoen sekoerang2nja doedoek di klas IV bahagian 
Lagereschool. C. VOORTGEZET LAGER ONDERWIJS. Oentoek klas 1 sampai klas III 
Voortgezet Lager Onderwijs ini telah mehasjilkan moerid oentoek eindexamen 
MULO GOUVERNEMENT dengan baik Leerplan sekolah oentoek Instituut ini sama 
dengan leerp lan dari sekolah H. I. S. dan Schakelschool dan Mulo 
Gouvernement. Goeroe2 jang berhoeboengan pada Instituut Harlond Soekandar 
ini bekwaam dan bevoegd. Kweekschool: Eindstudee Handelschool: Onderbouw 
v/d M.H.S. of Eindtudee Moerid2 perempoean diadjarkan handwerken. laki2, 
handenarbeid Hormat PENGOEROES. 


